"Jangan kamu 
menghakimi, supaya 
kamu tidak dihakimi. 

Karena dengan 
penghakiman yang kamu 
pakai untuk menghakimi, 
kamu akan dihakimi dan 
ukuran yang kamu pakai 

untuk mengukur, akan 
diukurkan kepadamu. 
Matius 7:1-2 


BERKUTAT DI JALANAN, SAYA SERING 

TERGESA-GESA MENGHAKIMI ORANG- 
ORANG YANG MENGENDARAI SEPEDA 
MOTOR DENGAN SEMBARANGAN. 

Mereka suka masuk jalur mobil seenaknya, 
berkelok-kelok di antara mobil dan membuat was-was, 
karena bisa tertabrak mobil atau mereka menyenggol 
kaca spion mobil (yang tidak murah). 

Saya sering berpikir, bagaimana mungkin mereka 
begitu masa bodoh dengan semuanya itu? Tidakkah 
mereka peduli dengan keselamatan mereka sendiri 
dan orang lain? 


S EBAGAI ORANG YANG SETIAP HARI 


Namun suatu hari, saat saya sendiri 
mengendarai sepeda motor ke kantor, saya 
merasakan bagaimana peliknya kemacetan, dan 
begitu gampangnya motor saya bisa masuk jalur 
mobil, bergerak cepat menyelinap di antara mobil 
yang ada serta membuat perjalanan ke kantor 
menjadi lebih cepat. Sampai suatu saat saya tidak 
menyadari motor saya menyenggol dan membuat 
“luka” di badan mobil yang ada di sisi kiri saya. 

Syukurlah, pengemudi mobil itu membuka 
jendela mobilnya dan mengampuni saat itu juga. 
Namun, saya merasa sangat malu. 

Tadinya saya pikir saya ini lebih baik daripada 
orang lain, tetapi kini semua penghakiman yang 
saya lontarkan kepada mereka, berbalik kepada 
saya. Saya telah menghakimi orang lain karena 
satu hal, tetapi ternyata saya sendiri melakukan 
perbuatan yang sama. 


PENGALAMAN MEMALUKAN 

Pengalaman yang memalukan itu menolong 
saya untuk bisa merasakan apa yang orang lain 
rasakan dan memperoleh pengertian yang lebih 
mendalam tentang tulisan Paulus, “Tetapi engkau, 
mengapakah engkau menghakimi saudaramu? 
Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? 
Sebab kita semua harus menghadap takhta 
pengadilan Allah” (Roma 14:10). 


Apakah “menghakimi”? Dalam bahasa 
Yunani, disebut dengan istilah “krino”. Artinya: 
membuat keputusan tentang orang lain sambil 
mengutuk, menghukum, membalas: membuat 
kesimpulan tentang orang lain yang dipertanyakan 
keabsahannya (tanpa dasar kebenaran), 
memisahkan diri dari sesuatu (tanpa dasar 
kebenaran). 

Apakah “menghina”? Dalam bahasa Yunani, 
disebut dengan istilah “exoutheneo”. Artinya: 
menghina, tidak menghargai orang, menganggap 
orang sebagai sesuatu yang sia-sia atau tidak 
berarti, membenci. 

Dari semua pengertian di atas, maka kita 
dapat menarik kesimpulan bahwa: setiap hari 
saya harus memutuskan untuk: tidak terbiasa 
membuat keputusan tentang orang lain sambil 
mengutuk, menghukum, membalas tindakan jahat 
mereka dengan kejahatan pula, tidak terbiasa 
membuat kesimpulan tentang orang lain tanpa 
dasar kebenaran, dan tidak terbiasa memisahkan 
diri dari sesuatu atau seseorang (tanpa dasar 
kebenaran). 

Dan setiap hari, saya harus memutuskan untuk 
tidak terbiasa menghina orang lain, tidak terbiasa 
untuk tidak menghargai orang lain, tidak terbiasa 
menganggap orang lain sia-sia atau tidak berarti, 
tidak terbiasa membenci orang lain. 


TERBIASA 

Jika saya terbiasa menghakimi dan menghina 
orang lain, maka Tuhan sendiri yang akan 
bertindak sebagai Hakim bagi saya. Diadili manusia 
jauh lebih ringan tanggungannya daripada diadili 
oleh Tuhan. Saya tidak bisa lari atau melawan. 

Berhati-hati menjaga hidup setiap hari akan 
membebaskan kita dari pengadilan Tuhan yang 
mengerikan dalam kekekalan. Sadarlah bahwa 
menghakimi dan menghina orang lain tidak akan 
pernah menguntungkan kita. 

Agar tidak menghakimi perilaku orang lain 
dengan pedas sambil memandang ringan dosa 
kita sendiri, mari kita ingat bahwa kita semua 
“telah kehilangan kemuliaan Allah” (Rm. 3:23). 
Melalui teladan-Nya ketika bertemu perempuan 
yang berzinah, Tuhan Yesus tidak mengutuk, tetapi 
menunjukkan kepada wanita itu, dan kepada kita 
semua, kasih karunia serta pengharapan (Yoh. 
8:10-11).M- ag/ 


ita pasti tahu 2 
jenis karakter ini. 
Kalau disuruh 
memilih, semua orang pasti 
ingin menjadi orang yang ramah, 
tapi karena tekanan situasi dan 
kondisi, seseorang bisa dengan 
mudah terpicu menjadi marah. 


PILIHAN 

Apakah kedua karakter di atas adalah 
pilihan? Iya, kita bisa memilih untuk 
menjadi ramah atau pun marah. Tidak 
hanya pilihan, karakter ramah juga dapat 
dilatih dengan pengendalian diri yang 
sangat kuat. 


Beberapa waktu lalu ada berita mengenai 
seorang bapak yang mengamuk 

dan memukuli anak orang lain yang 
menjatuhkan anak bapak ini saat bermain 
ayunan di sebuah mall. Lalu bandingkan 
dengan kisah seorang ibu yang memaafkan 
dan mengampuni pembunuh anaknya. 

Di pengadilan sang ibu memeluk 
pembunuh anaknya dan berkata, “Aku 
mengampunimu”. 

Kalau kita mencermati kedua kisah di 
atas, betapa kita salut akan kasih dan 
pengendalian diri si Ibu ini, dan betapa 
tidak bijaksananya sang bapak itu. 


Memang seringkali kita mengalami situasi 
yang tidak enak, bahkan lebih sering datang 
mendadak, tak terduga. Tapi pastikan, 

kita mengambil waktu sejenak untuk 
menenangkan diri sebelum mengambil 
keputusan atas tindakan kita. 

Keputusan yang diambil saat sedang emosi 


biasanya merupakan keputusan yang salah, 
dan akan kita sesali di kemudian hari. Oleh 
. karena itu kita harus melatih pengendalian 


diri. 


y 
(p sEREJA MAWAR SHARON 


SIBEC ITC 25 JULI 
CONVENTION HALL 2019 
19.00 WIB 


"TIDAK ADA LIVE STREAMING 


Recorded at 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Batu Sandungan” 
Pk. 02.00, 05.00, 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mengampuni” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Handoko 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Antoni Moelyono 


Mawar Sharon 


MSTV.TV 14.00, 17.00 WIB - 
www.mstv.tv Senior 
Pdt. Samuel Handoko Pk. 10.00 WIB 
Sanctuary 
5 Lt. 1, Vision Building, 
PA Marvell City Complex 


HTTPS PUS LAKAMA JAN AI COM/SEPMORNSATAL OGK 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Is Redaksi Voice 
- Vision Buliding It. 6, 
Marvell City Complex, 


JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Telp: 031-60007000 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) fax 031-5322452 


- atau 
dengan langsung mengunduhnya 21 | email ke agung.p&gms.or.id 
lewat scan OR Code / link: "redaksi Voice berhak 

menyeleksi dan menyunting 
mawarsharon.com/voice/latest setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


Sar 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Climbing Companion 1” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy K 


PELA 5 3 ' ' 
Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 


Divisi Kunjungan dengan Bp. Itok 
di 031-6000 7000 ext. 1116 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Climbing Companion 2” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy K 


Doa Malam 

“The Acts” 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdm. Yenny Verodika 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 
R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Riches and Honour” 
Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 


Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ev. Gina Dharmawan 


“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


5 
fp MAWAR SKAKON 


DOA FAJAR UML 


Saturd 


y, 5-7 AM 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


M y , 


Kepindahan 
GMS Surabaya Barat ke 


The Pearl - Pakuwon Mali 


Mulai Minggu, 14 April 2019 
GMS Surabaya Barat pindah sementara ke 
The Pearl - Pakuwon Mall It. 3 


Ibadah Umum 1 Eagle Kidz : Pk 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 # Eagle Kidz : Pk 10.00 WIB 
Ibadah Umum 3 # Eagle Kidz : Pk 16.00 WIB 


DOA FAJAR PENGUSAHA 


MANNA 


CAR YO R 


BUSINESS 


very Monday, 5-6 AM 
.Sanctuary, Vision Building It. 1 
Marvell City Complex 


4 


AKAL BUDI 


Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, 
sehingga sudah sepatutnya manusia menggunakan 
akal budinya untuk berpikir sejenak dan 
menimbang segala resiko sebelum membuat 
keputusan. 


Apakah dengan memukul anak orang lain, si bapak 
tadi bisa mengembalikan keadaan seperti semula? 
Apakah dengan marah kepada orang lain si bapak 
bisa menyembuhkan luka memar anaknya? Tentu 
tidak bukan. Tetapi dengan tindakan mengamuk, 
si bapak malah memperkeruh keadaan. Istri dan 
anaknya sendiri akhirnya menjadi takut dengan 
bapak ini, karena emosinya yang begitu meledak- 
ledak dan mereka pasti merasa malu dengan 
kejadian ini. Belum lagi kemungkinan adanya 
tuntutan hukum dari pihak lain yang merasa 
dirugikan. 


Situasi yang terjadi 

bisa mempengaruhi 
emosi kita, namun 
jangan biarkan emosi 
tersebut mengendalikan 
kita hingga membuat 
keputusan yang akhirnya 
kita sesali. 


Mengamuk dan marah tidak menjadi 
penyelesaian masalah, tetapi malah menjadi 
penyebab timbulnya permasalahan baru. 
“Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas 
hati itu, jangan marah, itu hanya membawa 
kepada kejahatan. Sebab orang-orang 

yang berbuat jahat akan dilenyapkan, 

tetapi orang-orang yang menanti- 

nantikan TUHAN akan mewarisi 

negeri” (Mazmur 37:8-9). 


Kita tentu pernah menghadapi 
pergesekan atau situasi yang 
tidak menyenangkan. Namun, 
kita tidak perlu lekas-lekas 
marah, bukan? Amarah 
menetap dalam dada 


orang bodoh (Pkh. 7:9). Kemarahan pada 
akhirnya mendatangkan kejahatan. 
Belajarlah mengendalikan amarah 
dan meninggalkan panas hati. 
Dengan berserah sepenuhnya pada 
pimpinan Roh Kudus, maka buah 
Roh yaitu penguasaan diri, akan 
nyata dalam kehidupan kita. 


Jika perlu, mintalah 
bimbingan dari seseorang 
yang dewasa rohani 
untuk mendampingi 
dan menguatkan 
Anda. Tuhan Yesus 
memberkati. Ml 

(Lie Lani Regina, 
jemaat Gereja 
Mawar Sharon 
Surabaya) 


unci mengalami kemenangan 
adalah dengan terus percaya 
Tuhan. Semakin anda percaya 


Tuhan, janji Tuhan akan semakin nyata 
dalam hidup Anda, " 


demikian disampaikan Pdt. Amos Jayarathnam 
dalam kotbahnya di retret PUSH 18, pada hari 
Jumat (17/5) - Sabtu (18/5) lalu, di Bukit Doa 
Imannuel Prigen. Retret kali ini diikuti oleh lebih 
dari 300 orang, yang antusias mencari wajah 
Tuhan! 

Subuh, pukul 05.00 WIB, semua peserta sudah 
berkumpul di main hall untuk mengikuti ibadah. 
Pdm. Philip Vandy, dalam kotbahnya mengatakan, 
“Kita harus mempunyai hati dan kerinduan untuk 
masuk lebih dalam dalam keintiman dengan 
Tuhan. Karena dalam hadirat-Nya ada bahagia, 

damai sejahtera, iman kekuatan dan kasih- 
Nya.” Peserta diteguhkan kembali 
untuk lebih dekat dengan Tuhan 
dan masuk dalam hadirat- 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


/ PU.S.H.185 


Nya. Setelah itu mereka berdoa secara pribadi, 
menyebar ke setiap pelosok Bukit Doa Imanuel. 

Siang harinya, Pdt. Amos memberikan 
pengajaran tentang “Mimpi dan Penglihatan dari 
Tuhan”. “Kita harus memiliki pengetahuan akan 
firman Tuhan dan keintiman dengan Tuhan, supaya 
bisa menguji setiap mimpi dan penglihatan,” 
terangnya. 

Beliau juga memimpin pelatihan singkat 
mengenai hal ini. Para peserta duduk berdua- 
berdua dan berhadapan. Kemudian berdoa 
bersama meminta penglihatan dari Tuhan 
mengenai pasangan doanya. Selesai berdoa, 
mereka diminta menggambar penglihatan yang 
didapat.” 

Seorang Ibu, salah satu peserta, bisa 
menggambar dengan detil mengenai pasangan 
doanya: lelaki, sebuah rumah dan gedung megah. 
Pasangan doanya menangkap penglihatan itu dan 
mengatakan bahwa dia memang akan menikah 
dengan seorang pria di gedung, dan sedang 
bergumul untuk sebuah rumah. 

Selain beliau, banyak orang diberkati oleh 
materi pengajaran dan pelatihan 

yang diberikan Pdt. Amos dan 
pengajaran Pdp. Philip Vandy. 
Sampai ketemu di PUSH 19 
yang akan datang! Tuhan 
Yesus memberkati. 


ala, 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
Magmschurch 
@@gmschurch 


Ikzereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 


badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 90830 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak III: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

The Pearl 

Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum «4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 3946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum |, IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum - Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak III III : 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu! Pk. 16.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP-Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum «4 Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (-Pro-M) 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
p : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


A 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


2 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 


CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 


anet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
ekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
inang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
aya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
elp. 0541-4100650 


gyuunu 


Cp: Kezia (0813 9780 8799) 

GMS Palangka Raya 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk 13.00 WIB 


Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo :0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 


Telp. (0911)3831477 

GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 
badah Umum I 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 
Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
Ibadah Umum 4 Anak 
Ibadah Teen/Pelajar 
Jalan Datoe Binangkang, 
Kompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum Pk.10.00 
badah Umum Pk.16.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Riau, Gang Harapan II No.1 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 
elurahan Air Hitam 

ecamatan Payung Sekaki 
Pekanbaru Riau - 28292 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 
8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 


Telp. (0711) 361425 

GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 

Ballroom Hotel Sheraton 

CP: Nessya (0721-475551) 

GMS Jambi 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax :0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


